Belajar llmu Nahwu dari Kitab al Jurumiyyah 


{Pelajaran Ketiga Puluh Lima} 
LANJUTAN - BAB 'AMIL-'AMIL NASHAB 

(Huruf-huruf yang menashabkan) 

MATAN: 


iiJjijl JU 

. .jlj ^Yj "C 5 ^ 

Berkata penulis rahimahullah : 


'Amil Nashab (huruf yang menashabkan) ada sepuluh, yaitu; 


1. 

0 c 

01 

2. 

0 ^ 

3. 


4. 


5. 


6. 

fY 

7. 

Jr 

8. 


9. 


10. 

3 ^ 


fJPenjelasan: 


4. Huruf (4-S) adalah Huruf Mashdar dan Nashab. Dia bisa menashabkan Fi'il Mudhari' dengan 
syarat harus didahului huruf LAM TA'LIL, baik secara lafazh (yakni Huruf Lam-nya 
terlafazhkan) maupun secara taqdir (tidak tampak). 

■ Contoh Huruf (^4) yang didahului LAM TA'LIL secara lafazh; 





"Aku datang untuk belajar" 

■ Contoh Huruf [i ) yang didahului LAM TA'LIL secara taqdir; 


artlkel : www.pelajaranforumkis.com 



Belajar llmu Nahwu dari Kitab al Jurumiyyah 


122 



LAM TA'LIL pada jumlah (kalimat) kedua ada, hanya saja tidak tampak. 

u Uraian : 

Huruf (J) adalah LAM TA'LIL. Huruf (J*) adalah adalah Huruf Mashdar dan Nashab. Adapun (^') 
Fi'il Mudhari' Manshub karena masuk padanya Huruf (i£). Sedangkan tanda Nashab Fi'il 
Mudhari' tersebut adalah Fathah yang tampak pada akhir kata. 

jss Catatan : 

■ Huruf (<>) dinamakan Huruf Mashdar, karena dia dapat membentuk kata setelahnya 
menjadi Mashdsar. 

Misal; 


jUSut cJU- - menjadi- cLJU- 

Misal dalam al-Quran yang tampak padanya LAM TA'LIL; 

Firman Allah Ta'ala; 


23:JbJbU {\yJG^$S\ 


Jika dirubah menjadi Mashdar maka menjadi; 


„ ,77 

Misal dalam al-Quran yang tidak tampak padanya LAM TA'LIL; 
Firman Allah Ta'ala; 



Jika dirubah menjadi Mashdar maka menjadi; 



■ Huruf (^A) dinamakan Huruf Nashab karena dia menshabkan Fi'il Mudhari'. 
Contoh: 



"Aku bersungguh-sungguh dalam pelajaran agaraku berhasil 
Perhatikan Fi'il Mudhari' pada Jumlah (kalimat) diatas! 


artlkel : www.pelajaranforumkis.com 



Belajar llmu Nahwu dari Kitab al Jurumiyyah 


123 

Tidak boleh kalian membaca Fi'il Mudhari ini (£4^ ) dengan Marfu', karena telah masuk padanya 
Huruf (i£). Jika Huruf (i£) masuk pada Fi'il Mudhari, maka harus kalian Nashabkan Fi'il tersebut 
seperti misal berikut ini; 

, °J?A- ij 

Waffaqallahul jami 1 li kulli khoirin. 


eS Ditulis oleh Abu 'Ubaidah bin Damiri al-Jawy, 
20 Syawal 1436/ 5 Agustus 2015 
di kota Ambon Manise. 

WA FORUM KIS 


artlkel : www.pelajaranforumkis.com 



